
MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 06 Juni 2010/23 Jumadil akhir 1431 Brosur No. : 1509/1549/IA 


Sikap Yahudi di dalam Al-Qur’an 


Firman Allah SWT : 


0 > 


i ^ O £ / | X J*/ J*/ / /v // 1 . / . w / v / v » / 

Js djUdl y J J J 


Z 


/ . . * / * 0 * />. / .0 


/ 

O / O » / 



/ / 

/ o / o > r/ o , / o /j* 




/ 


/ Q / V / ~r/ 9 / O /J'. i / / t / / / / # 

wl*j 1 j^\ j C^wL^J) 4^1 0» 














o o 


ji .j^j 'ji j 4ii ^ as a pjuji ^ 

^ / / / / / / / / 


/ 

/\ ~r / 


•°j — a 


/ / / 



Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga 
kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk 
Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu 
mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka 
Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. [QS. Al-Baqarah 
: 120 ] 



Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan telah 
Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul 
kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu 




mereka, (maka) sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan 
sebagian yang lain mereka bunuh. [QS. Al-Maaidah : 70] 



TT-Tl :0I^JI(TT 


Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan 
membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh 
orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah 
mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. (21) 


Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di 
dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. (22) 
[QS. Ali ‘Imraan : 21-22] 




Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian 
mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di 
antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya 
orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang dhalim. [QS. Al-Maaidah : 51] 


2 




$ $0 s } ? / & 9./ 

0 //0 X . , 0 s ' 0 * 0 * /. * .0 . . f . 0 . X o . » . . / 

^SsjjJl — j ^ ^ ^ ij^l jjU' ^L> 


> s ' 


x x o 


3 > *Tii?t 

XX X 


' } jj ^ 

0 ^ y' .S 0 & S . .,// 

Owb 03 tjOiP L» 'yj (.yLt- 


0 * 0 


S 0 


f ° f X f . o ^ ^ ‘ ^ o ^ ^ o ^ ^ o £ 

J J(> (1 U*i ^ t ' f-* Jj-W? 


j! 


X X 


^ ^ JJ.^ . J 1 a ' * a' 

X^o ^ ^ ^ o f /o ^ } r. , o io, 


o X^o ^ > . , 


/ J » 

• ® i -° ^ 



Aj\ j^U (UA)Ojl^ 


X X 

i X 


J » J * 


X X 


A * 

<5>l DI 


- lii j \Z\ iyii Lf’ji) lil j t 4T <_OJL d°j^f 

X X XXX X 

'yy Ji cJaliil y ijiaP 


x 0 > 0 > x xx x 0 / 

£ U ♦ ^ 's 


J 4J, 


o X o / o y' o f ^ > . iJ o,/ 

Jl (U ^)j J wL^jI C^IJj ,*-J»P 


_ ^ .0 J 1 0 s' 

^ I 

Alj J I J i^2J 


o x ^ X 

X , X , 0 $• S ' Jl s '/ 0 


; j' j cLgj 'y-yj 


♦ ♦♦ 


AJL^v 


f j' 


0* X J* sS\ & 

»0 > 0 \ s ' 0 s ' . s ' ^ . 


a a ' * J* a 

0 s' 0 f f 0 ^ 0 * s' 


* O y* # O . s' 9 s' . s' 'i . 1 | 9 ' O S' S' 9 O _^U“ y* y' 

Jl (A Y * )j2y>ty» jyU*J LkJ jjj j' cUy ykOp jj 2 ^ 


u>-m : o' y- 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman 
kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka 
tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudlaratan bagimu. Mereka 
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut 
mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. 
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu 
memahaminya. (118) 

Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai 
kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka 
menjumpai kamu, mereka berkata: "Kami beriman"; dan apabila mereka 
menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci 


3 


terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena 
kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. (119) 

Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika 
kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu 
bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak 
mendatangkan kemudlaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui 
segala apa yang mereka kerjakan. (120) [QS. Ali ‘Imaan : 118-120] 



V<\-VA :^ £ j' 


Telah dila hati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa 
putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu 
melampaui batas. (78) 


Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang 
mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka 
perbuat itu. (79) [QS. Al-Maaidah : 78-79] 



4 




o V— o o 


(o V )j^; jddf iyir 33 3 


Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak akan beriman 
kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang", karena itu kamu 
disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. (55) 

Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu 
bersyukur. (56) 

Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu 
"manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah 
Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan 
tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (57) [QS. Al- 
Bagarah : 55-57] 



Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini 
(Baitulmaqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di 
mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, 
dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni 
kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian 
Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik". (58) 

Lalu orang-orang yang dhalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) 
yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas 
orang-orang yang dhalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. 
(59) [QS. Al-Baqarah : 58-59] 

5 


^ 0 

X x * , X » , X y ^ 0 


0 y / 

'\ O. 0 - 




0 £ // 0 $ 


v s v V' s i ^ i ^ 

J 5 ^ 


i j ! di ii, c/jJju 


/ 0 




.0 ^ t' ^ t *♦ © * 0 

Ij l 2jj , 



o 9 - y 


y , 0 


. o 0 * 0 

0 * ^ © *\ .. ♦ 


4 ^ i s' s' 0 sP 0 * 0 > s 0 . s s' 0 # s 

J y ^ ©' J O 

^ ^ X / / / 


o 


/ S S S 

9 09 . JJ ,/ o o 9 y y , / ^ o / 



S W . M / V S . S* i ' \ W ^ \ 4 s 

J,yi\ Lw bJ dlj bJ * 




Sl JlS cL^Lv^j j L^-w-Jip j j 




Qy , 9 / & / 

y, - ^ 


t'" 0 i° t °i * '* 0 : tt 0 i ^ * 

U dsJ Jli 1 I c jS~ y* c _£d)b (J©' 




S S S s s 

9 9 yyo 9 &* y 

/ / ,0 -r x x / 0 » , / 0 , / 0 / / / 



j j aISCLL! j sJJJl 



oy x & £», . 0 1 ^ \ , , . © ^ //S y ,0 9 ^ 0 9 & y . », 

s" 3^' j 


0 ^ yo y ,0 ■*. ^ V ' ' t' '\ t * ^ t 

“l \ — 1 * la y. Jl ( *"l ^ ^l) I y>\^ j i yfi- P 


Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami 
berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah 
daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui 
tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang 
diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 
berbuat kerusakan. (60) 


Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar 
(tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk 
kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang 
ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, ketimun, bawang putih, kacang 
adas dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil 


6 




sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu 
ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu 
ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat 
kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari 
ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. 
Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan 
melampaui batas. (61) [QS. Al-Baqarah : 60-61] 



Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab 
(Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga- 
duga. (78) 

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab 
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan 
maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan 
itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis 
oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat 
dari apa yang mereka kerjakan. (79) 

7 


Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, 
kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu 
menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya 
ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui?". (80) 

(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah 
diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. (81) [QS. Al-Baqarah : 78-81] 



/O /, / 


j > lis j L^’i kJ j, 


s y 


c? 


* yy 


-® .. ® i* 'S'* 


O S S O & y X ^® x x O y O 

rjy. ^4» j ^44' j]' 

/ / / / 

jvSwsiJl (S llj J yy j ^ gX>r 


& O oS SS S y 

* * yy f i ^ . i . « i ** i © e . ^ 


x $ O ^ / 


& X 


j; .Lilp tyu j (AV)j UJ j ' 3 LSjf 


.y > / / , , / ^ ^ ^ o S A 

O * & ^ O S ~y ^ | / O \ 

jy U J (AA)J L* y <011 

/ / / / / / 

y y K O S- y K y , ^ „ \ 

\y ♦ ® ^ ^ i®** ® j® A s 0 S yy .y * ’S /S jj , 0 

15 ^ 4^1 JJLP 


4&I 


. ^ ^ S / y 

O S , O ^ y y . & O S r/ 


/ yy 

yy & 

o S . ^ ^ o • » . 


.. ^ i* r *c^r* i T i i * 1*^1 

4 i*JLi 4 j IjjjlS 1 j3 L» C'JjJlS 


Jlll 


S O ^y O y 


7 ' , O S * ^ t O S y # 0 O y yO t . y y y O # x 


-r y ^ O y 


A ^ JL O y A y y 

^ . &0 y ^ x O . 



y v y i / iO , o ^ ^ yy # . -yv y jj t y u 

c>* dr* J u 




/ y O 


S y 
/ / O r/. 


^^2JU Tli 




8 

1 * O ^ 


V-AV :SyJl O >)0^ 


8 




Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada 
Musa , dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan 
rasul-rasul , dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) 
kepada 'Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul- 
Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu 
(pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; 
maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa 
orang (yang lain) kamu bunuh? (87) 

Dan mereka berkata: "Hati kami tertutup". Tetapi sebenarnya Allah telah 
mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka 
yang beriman. (88) 


Dan setelah datang kepada mereka Al Our'an dari Allah yang 
membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka 
biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas 
orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah 
mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka la’nat Allah-lah atas 
orang-orang yang ingkar itu. (89) 

Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri 
dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki 
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka 
sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan 
yang menghinakan. (90) [QS. Al-Baqarah : 87-90] 



y O O * 9*0* * O 

y. ^ . i „ /o O ^ O Jo . O S' y O. O J J f x 

/ /z' z' z' X 


* 

J 


v / / , ^ \ J O „ . ^ J y 

s . o * O * y i ^ O k. »< * < ^ * S' f 

Jl OjO aUI J-LP o 

z' X s' s' s' z' 


s' s' 


O s' ^ ^ .s' .r / . O i Ps' s' O f x 


. fi O 

0*0^- y O y 


y y y yy' Z O 0 

O y S „ .y ^ y O Zs s\S O t y y 0„ O *0 x o y » 

Uj IJbl ajJloJj clr J ° 

/ S' S' S' 


s' 


O O J 4s 




U'* 




S' 

s' > s' 


S' 


& \ s' 

S' ' 0 \ { t i & O i s' Jj s' O 0 0 

j piy awi 

S' s' S' S' s' S' 

s' 


S' PPO 

J 


f & y f O » O f f y & y y O y O t s O * » s „ y i s . 

S*i y tijS jy j ys- 


Oy 



y 


y y y 


y 


y Jl 

O , s O s . s & O y 


‘HMT :5yL)l (^)OjUy U, 




Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti 
kebenaran (mujizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai 
sembahan) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orang- 
orang yang dhalim. (92) 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat 
bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh- 
teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka 
menjawab: "Kami mendengarkan tetapi tidak mentha’ati". Dan telah 
diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi 
karena kekafirannya. Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang 

diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada 
Taurat)". (93) 

Katakanlah: "Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu 
khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah 
kematian (mu), jika kamu memang benar. (94) 

Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama- 
lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan 
mereka (sendiri). Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang 
aniaya. (95) 

Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba 


9 


10 



kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang 
musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, 
padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (96) [QS. Al-Baqarah : 
92-96] 



Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat 
dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya 
sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka 
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. [QS. Al- 
Bagarah : 146] 


55 0 55^ ^ x x s & s 

S 0 * [i' ' ° > X 0 ♦ , * l' ' ^ l ♦ X 

jjwl )) ^ 5 j) -g .J ) ) ^ Jjj 

X / / / / 







* £ 




£ 


/O 


p — V' J 



>5* 

J 






J 






° ^ ° * r 1 1 * r 

Ju C 

S' S' s' s' 


s 

A Y :SJb e lil .j 



Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang 
Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang 
paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang 
demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang 
Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena 
sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. [QS. Al-Maaidah : 82] 

~oO[ @ ]Oo~ 


11 



